Transkrip Kuliah Telegram #1 
Komunitas Bela jar LibreOffice Indonesia 
“Berkenalan Dengan Notebookbar Libreoffice 5.4” 

Minggu, 24 September 2017 
Pemateri: Imannudin S.T. 

Lisensi Transkrip: CC BY-SA 4.0 

Imannudin pakocik, [24.09.17 15:21] 

Bismillah 

Imannudin pakocik, [24.09.17 15:23] 

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarokaatuh 

Taufik Hidayat, [24.09.17 15:24] 

Wa'alaikukussalaam warahmatullah wabarakaatuh 

Reski Gasalba, [24.09.17 15:25] 

Wa'alaikumsalam Kang 

Imannudin pakocik, [24.09.17 15:25] 

saya bernama imannudin, insyaalloh sekitar 5 menit lagi akan mengadakan kulgram 
libreoffice #1 tentang berkenalan dengan notebookbar dan cara menggunakan dan 
memaksimalkannya 

Imannudin pakocik, [24.09.17 15:25] 

siapa yang belum kenal dengan saya, akan saya perkenalkan sedikit tentang saya 
disini, insyaalloh 

Imannudin pakocik, [24.09.17 15:26] 

Nama saya Imannudin, S.T. umur 32tahun, asal dari Singkawang Kalimantan Barat 
Imannudin pakocik, [24.09.17 15:31] 

sekedar informasi, saya adalah founder multiboots-computer dan membangun sistem 

operasi remaster dari Ubuntu yaitu Muslims OS dan Muslims OS Ultimate yang 

sebelumnya mengelola blog pribadi yaitu 

abuhirr. wordpress . com 

bahasakucing. wordpress . com 

bakarsambal.wordpress.com 

muslimslinux. wordpress . com 

saat ini sedang mengelola blog baru yaitu kursusmigrasi.wordpress.com 

muslimsgnulinux. wordpress. com 

multiboots-computer.weebly.com 


terima kasih atas kunjungannya 



T.Fauzan ST, [24.09.17 15:32] 
Wa'alaikum salam 


Imannudin pakocik, [24.09.17 15:32] 

begitu sedikit informasi yang saya utarakan, saya akan memulai kulgramnya, 
Bismillahirrahmanirrahiim 

Imannudin pakocik, [24.09.17 15:33] 

alhamdulillah hamdan katsiran thoyyiban mubarokan fihi kama yuhibbu robbuna wa 
yardho.. 


^ KULGRAM KOMUNFTAS BLOI #1 ft 

\2_ Pemateri: Imannudin , S.T TSSF 

BERKENALAN DENGAN NOTEBOOKBAR 
LIBREOFFICE 5 A 

JADWAL: TEMROT: OUTPUT: 

Minggu, 24 September 2017 Gmp Telegram BLOI Anda paham dan bisa 
15.30 WIB s/d Selesai Gabung di s.id/BLOl menggunakan ftur-ftur 

canggih LibreOffte 5.4 


Imannudin pakocik, [24.09.17 15:36] 

sesuai tema kulgram #1 ini, kita sama-sama akan mengenal fitur terbaru dari 
LibreOffice 5.4 yaitu fitur Notebookbar pada LibreOffice 

saat ini diwebsitenya www.libreoffice.org sudah masuk pada versi 5.4.1 


4" © www.libreoffice.org/download/download/ 

ta e 

1 ^ LibreOffice discover ~ 

1 1 The Document Foundation 

GET HELP - 


Cl LibreOffice 5.4.1 

Choose your 
operating system: 


If you're a technology enthusiast, early 
adopter or power user, this version is for 
you! 

Linux x86 (deb) - HI 

Linux x86_64 (deb) 1 

Linux x86_64 (rpm) 1 

Linux x86 (deb) 1 

Linux x86 (rpm i B 

Mac OS X x86 64 ■ 


LibreOffice 5.4.1 release notes 

Supplementary Downloads: 

Windows x86 A 

Windows x86_64 | 


• Help for offline use: English (US) (Torrent. Info) 



need another language? 



H 1 ihroOffir~o R “3 F\ 

Choose your 





Imannudin pakocik, [24.09.17 15:38] 

bagi anda yang belum punya atau belum memasang versi terbaru dari LibreOffice 
silahkan unduh sesuai dengan sistem operasi yang terpasang pada laptop atau 
komputer anda 

Imannudin pakocik, [24.09.17 15:41] 

atau jika sistem operasinya Ubuntu dan libreofficenya masih pada versi lawas, 
silahkan gunakan ppa untuk menaikkan versinya, caranya ada disini 

Imannudin pakocik, [24.09.17 15:43] 

buka terminal 

ketik 

sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa 
dan 

sudo apt-get update && sudo apt-get install libreoffice 

Imannudin pakocik, [24.09.17 15:44] 

semua transkrip kulgram ini, saya ikut lisensi CC BY-SA 

Imannudin pakocik, [24.09.17 15:45] 
https://creativecommons.Org/licenses/by-sa/4.0/ 

Imannudin pakocik, [24.09.17 15:46] 
siapa yang bisa transkrip kulgram kali ini? 
jazaakumullahu khaira atas kerjasamanya 

Imannudin pakocik, [24.09.17 15:47] 

[In reply to Imannudin pakocik] 
ukuran file installernya sekitar 250Mb 

Taufik Hidayat, [24.09.17 15:48] 

[In reply to Imannudin pakocik] 

Nanti saya buatkan pak. 

Imannudin pakocik, [24.09.17 15:49] 

Fitur notebookbar ini bisa dilakukan pada LibreOffice Writer, Spreadsheet dan 
Libreoffice Impress 

Imannudin pakocik, [24.09.17 15:50] 

Notebookbar ini belum bisa diterapkan pada LibreOffice Draw, LibreOffice Math dan 
LibreOffice Base 

Imannudin pakocik, [24.09.17 15:50] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Terima kasih pak Ketua 



Imannudin pakocik, [24.09.17 15:55] 

Niatkan pada diri kita iintuk mendapatkan ilmu menghilangkan kebodohan, 

jika pemateri memberikan materi, mohon untuk tidak menyanggah atau mengobrol di 

grup, 

jika pemateri bertanya kepada para peserta disini, boleh 

sesi pertanyaan akan diberikan ketika pemateri memberikan waktu untuk bertanya. 
sampai saat ini apa ada pertanyaan? 


if ^ ■ & c" 



Tampilan LibreOffice Writer Standar 



Tampilan Libreoffice Writer 5.4 Menggunakan Notebookbar 




Muhammad M. Hasan, [24.09.17 15:59] 

Maaf, saya belum memahami, apa maksud dari notebookbar. Kiranya dapat 
dijelaskan. 

a 'T' ■ ©j <&? 


B Untitled 1 - LibreOffice Calc 


File Edit View Insert Format Sheet Data Tools Window Help 

s - b • h • a e ® Jit & 

[ Liberation Sans | ▼ | [ 10 | ▼ SL CL ” H|] ” = 


iai m: & z = 



1 B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

1 

J 

K 

L 

M 

N 

O 


2 

1 1 





























3 
















4 
















1 

5 
















6 
















7 
















8 
















9 
















10 
















11 
















12 
















13 
















14 
















15 
















16 
















17 
















18 
















19 

















20 

















21 
















22 
















23 

















24 

















25 

















26 

















27 
















28 
















29 
















30 
















31 















<[ r~ 

1 


H i ► M + Sheetl 

Sheetl of 1 Default *1 Q Average: ; Sum: 0 0 + 100% 

, Kulia Bel Untitled 1 - Jgyaferkenalan-da ^ gj || 2? ^ 4 Erkjfc 14:44 24/09/201 7 J 


Tampilan LibreOffice Spreadsheet Standar 


ql *5 h * ■ • # u IIt’ ■ • b n ** 9 1 l, □ • 
# •= =5> QBE • % o-o 12 *08 _°S E= <= EB - ^ * S - H • 


it C ■ fii & 



Tampilan LibreOffice Impress Standar 






Imannudin pakocik, [24.09.17 16:02] 

[In reply to Muhammad M. Hasan] 
seperti dilansir pada 

https://wiki.documentfoundation.org/Development/NotebookBar 

Notebookbar adalah sebuah upaya untuk membagi fitur atau shortcut kerja pada 
LibreOffice menjadi lebih simpel dan mudah diakses serta memperindah tampilan 
LibreOffice 


Imannudin pakocik, [24.09.17 16:02] 

ada yang bilang mirip Ribbon UI miliknya Microsoft Office 

Mekatronik Achmadi, [24.09.17 16:03] 

[In reply to Imannudin pakocik] 
iya.. mirip ribbon MSO 2007 ke atas 

Imannudin pakocik, [24.09.17 16:04] 

ada peringatan Notebookbar ini masih dalam proses Pengembangan dan belum bisa 
dipergunakan dengan baik untuk kegiatan sehari-hari 


Imannudin pakocik, [24.09.17 16:08] 

Untuk memunculkan Fitur Notebookbar ini pada LibreOffice 5.4 caranya adalah 

dengan mengakses menu 

Tools»Options 

Pilih LibreOffice» Advanced 

pada Optional Features 

Centang Enable experimental features(may be unstable) 

pilih ok 

selesai 







-mint-bagi-pengguna-windows.odt - LibreOffice Writer 


File Edit View Insert Format Styles Table Tools Window Help 



0 ’ b ^ H * a e (a - j Qt A $ s - ■ • m > 4S ® - n ^ u s ^ / 


Default Style - 


=0 


Page 1 of 44 


Options - LibreOffice - Adva 


LibreOffice 
User Data 
General 
Memory 
View 
Print 
Paths 
Fonts 
Security 
Personalization 
Application Colors 
Accessibility 


Basic IDE Options 
OpenCL 
Load/Save 
Language Settings 
LibreOffice Writer 
LibreOffi ce Writer/Web 
LibreOffice Base 
Charts 
Internet 


Help 


Java Options 

Use a Java runtime environment 
Java runtime environments (JRE) already installed: 

Vendor Version Features 


Oracle Corporati 


Locati on : /usr/l i b/jvm/j ava-8-openj dk-i 386/j re 

Optional Features 

Q [Enable experimental features (may be unstable); 

□ Enable macro recording (may be limited) 



If 1? if 


5,108 words, 37,262 characters 


■ Default Style 

(jSlpSat'e) Kuliah Tele ^?perkenalaivdai 


English (USA) 

u 


-I I B I 


DDDfTi - - 


trim £ J ifi 4 " 


14:45 24/09/2017 


n 


Imannudin pakocik, [24.09.17 16:14] 

Notebookbar akan muncul pada Menu View»Toolbar Layout»Notebookbar 



Untitled 1 - LibreOffice Writer 


Edit View Insert Format Styles Table Tools Window Help 



Toolbars ► 

Notebookbar ► 

Status Bar 
Rulers > 

Scrollbars ► 

>/ Text Boundaries 
<*/ Table Boundaries 
IBI Images and Charts 

Comments 

Formatting Marks Ctrl +F 10 
Grid and Helplines ► 

Hide Whitespace 
Track Changes 

0 Field Shadings Ctrl+F8 
cb Field Names Ctrl+F9 

Input Method Status 
Sidebar 

(J) Styles and Formatting Fll 
Gallery 

(\) Navigator F5 

Data Sources Ctrl+Shift+F4 

Full Screen Ctrl+Shift+J 
Zoom ► 


Default 
Single Toolbar 
Sidebar 


m a 



i b • ■ • !ii i m a • a t i 

* a*> ab a a - :p - iP • =]=■= = i= ■ & 


Page 1 of 1 




& 9 


mm 


0 words, 0 characters 


Englis 


n 


16:13 24/09/2017 


Imannudin pakocik, [24.09.17 16:16] 

di menu Toolbar Layout terdapat 4 Pilihan Toolbar 










Default 
Single Toolbar 
Sidebar, dan 
Notebookbar 


Imannudin pakocik, [24.09.17 16:23] 

Setelah memilih Notebookbar maka fitur Notebookbar akan terbuka dan banyak 

pilihan ada 5 pilihan seperti 

Contextual Groups 

Contextual Single 

Tabbed 

Groupedbar Full 
Groupedbar Compact 


Telegram (117978) 


Search 


^ Untitled 1 - LibreOffic > Writer 


File Edit View Insert Format Styles Table Tools Window Help 



Belajar LibreOffice Indonesia 

871 members 


Page layout References 


Li ac a’ :c • ,s 


Text Boundaries 
Table Boundaries 
Images and Charts 

Comments 

Formatting Marks Ctrl+FlO 
Grid and Helplines > 

Hide Whitespace 
✓ Track Changes 

lj=j| Field Shadings Ctrl+F8 
□b Field Names Ctrl+F9 

Input Method Status 
>/ Sidebar 

0 Styles and Formatting Fll 
[Gj Gallery 

0 Navigator F5 

® Data Sources Ctrl +Shift+F4 


Contextual groups 
Contextual single 

Groupedbar Full 
Groupedbar Compact 


til u 

r„l 

Default Style [V] 

|g Go to Pac 

Find & Replace (S) Navigate 

0 Update 0 New Edit 

|l 




i 3~i 4 


16:25 24/09/2017 




Imannudin pakocik, [24.09.17 16:28] 

Pada LibreOffice Spreadsheet atau Calc fitur Notebookbar ini hanya ada 2 P ili han 
yaitu Tabbed dan Contextual Group 




m Untitled 2 - LibreOffice Cal 


View Insert Format Sheet Data Tools Window Help 



B Average: : Sum: 0 ■ 

I 3 ~1 4 16:30 24/09/2017 


Imannudin pakocik, [24.09.17 16:31] 

Begitu juga Pada LibreOffice Impress atari Persentations, fitur Notebookbar ini hanya 
ada 2 Pilihan yaitu Tabbed dan Contextual Group 



Imannudin pakocik, [24.09.17 16:33] 






Sampai di sini apa ada pertanyaan? 


Imannudin pakocik, [24.09.17 16:36] 
saya lanjutkan 

Imannudin pakocik, [24.09.17 16:37] 

kita menuju ke masing-masing fitur Notebookbar LibreOffice yang ada disemua 3 
Aplikasi LibreOffice, yaitu Writer, Calc, Impress yaitu Tabbed dan Contextual Group 

samiArsitek, [24.09.17 16:38] 

[In reply to Imannudin pakocik] 

Sy lebih familiar dg tampilan yg lama, krn kmrn dulu sy bingung waktu cari huruf yg 
dicoret pakai ms word yg bentuknya ky gini 

Imannudin pakocik, [24.09.17 16:41] 

[In reply to sami Arsitek] 

tidak mengapa mas @balaijumpa semua tergantung selera masing-masing, apa ada 
pertanyaan lain? 

zevin, [24.09.17 16:41] 
belum ada kang 

samiArsitek, [24.09.17 16:41] 

Silahkan lanjut 

Imannudin pakocik, [24.09.17 16:46] 

Kita fokus pada pilihan Notebookbar mode Tabbed, karena di 3 aplikasi pada 
LibreOffice masing-masing ada fitur tersebut. 

Tabbed memungkinkan kita untuk mengakses menu dan shortcut utama yang sering 
digunakan seperti mengubah fonts, layout halaman, insert, dan lainnya, bentuknya 
mirip MSO 2007 keatas, dan jika baru pertama kali memilih Tabbed menubar akan 
tersembunyi 

Imannudin pakocik, [24.09.17 16:48] 

untuk menampilkan menubar, cari tombol icon 3 baris horizontal, pilih itu dan 
centang menubar 



Je| Untitled 4 - LibreOffice Impresr— 





Xi 

H Untitled 1 - LibreOffice Writer 





_ n x 

Review 

View 





= B0 

File 

Home 

Insert 

Page layout 

References 


D 

New 

Tj 

B 

Open... 

Ctrl+O 1 


Recent Documents ► i 

0 

Save 

Ctrl+S 

© 

Print.,. 

Ctrl+P 

Menubar 

F 

Options... 

Alt+F12 

* 

Close 



sfc ife & a - > 


_rjar a" 
- £ J* 


- ,;s ’ a 

4 f 


»~ ■=« ! Default Style 

-E ’ « ” (^Update 


g Go to Page 
Find & Replace 0 Navigator 



Imannudin pakocik, [24.09.17 16:50] 

setelah memilih menubar, maka disetiap mode Notebookbar, menubar tidak akan 
tersembunyi lagi 


iL 'T' ■ fii & 



Imannudin pakocik, [24.09.17 16:59] 








kita menuju Notebookbar dengan mode Contextual Groups 


Imannudin pakocik, [24.09.17 17:01] 

Pada Contextual Groups, Akses menu yang terlihat hanya ada Pengaturan File, 
Clipboard, Text, dan insert, lebih sedikit daripada mode Tabbed 


^ ■ <3>l ; 



Untitled 2 - LibreOffice Calc 


3 Edit View Insert Format Sheet Data Tools Window Help 
j New g ^ PDF 

3 Open Save S Print Paste Undo 

File Clipboard 


a: , 

Style 


IB* Z 


[General 

“Left 

el, Bold 


IS Row 

s Merge tf 5011 

Q • -Tc 


W 1 Center 

d Italic 

s - 


sj}5 AutoFilter 

1? * 0c 

% o.o 

™ S Right 

& Underline 

=5 

gg Column ▼ 

^ Split g*| conditional 

' ffl - 08 


Text 




Spreadsheet 



’ ! * I " 


< ► H + [~Sheetl j 


-I i B 


Average: ; Sum: 0 




17:03 24/09/2017 




Imannudin pakocik, [24.09.17 17:04] 

Contextual Group pada LibreOffice Calc atau Spreadsheet 


^ ■ fill & / 



Imannudin pakocik, [24.09.17 17:05] 

Pada LibreOffice Impress, tampilan Notebook mode Contextual Group 

Imannudin pakocik, [24.09.17 17:06] 

Sampai disini apa ada pertanyaan? 

Eka Salapan8, [24.09.17 17:07] 

Sya blm ada, 

Mekatronik Achmadi, [24.09.17 17:10] 

contextual group terlihat lebih ringkas karena berisi yg pling sering dipake 

mnurut saya pribadi,, saya bisa lbih produktif dgn gabungan menubar plus 
notebookbar di contextual group 

belum ada pertanyaan lebih jauh pak 

Imannudin pakocik, [24.09.17 17:11] 

[In reply to Mekatronik Achmadi] 

Terima Kasih, Sekarang kita Menuju ke Mode Lainnya tapi hanya ada di LibreOffice 
Writer yaitu 
Contextual Single 




Groupedbar Full 
Groupedbar Compact 

b4mbs y, [24.09.17 17:12] 

[In reply to sami Arsitek] 
idem 

Imannudin pakocik, [24.09.17 17:16] 

Pada Contextual Single, Shortcutnya lebih Ringkas mirip seperti pad Single Toolbar 
namun Tampilannya Lebih Minimalis, ini berarti Contextual Single hanya 
menampilkan sedikit shortcut dibanding yang lainnya 



rf 'T' ■ <& A* 








Imannudin pakocik, [24.09.17 17:16] 
Bandingkan dengan Single Toolbar 


Imannudin pakocik, [24.09.17 17:20] 

Sekarang kita menuju Notebookbar mode Groupedbar Full pada LibreOffice Writer 



Imannudin pakocik, [24.09.17 17:21] 

Shortcut menu pada mode Groupedbar Full lebih banyak dan lebih memaksimalkan 
pekerjaan perkantoran 

Imannudin pakocik, [24.09.17 17:22] 

Terakhir, Notebookbar mode Groupedbar Compact pada LibreOffice Writer 



File Edit View Insert Format Styles Table Tools Window Help 
Paste - ^ Clone \ Default Style 

Edit Styles (5) Format 


▼ J [ Liberation Sent ▼ 12 v H, €L «§L T - - 

r & it £ Paragraph 

Font Name 


>=<=!' b * ■ n m 

ir ir ^ is 15 Insert @ © 7 


£ 


Page 1 of 1 


0 words, 0 characters 


Default Style 


{*3 d© a ^ 




Help 


| Liberatio n Serif ▼ 12 ▼ 3 (Z & T " oS- *| 

Format Kt S Paragraph 


S’ B * B Q ^ EB 

S= S Insert © ^ T 

J ’ ’ V V*i' ? " ' I 


_ n x 


S’ 1 © 'is Q. 1 H O Qi 

References [ 5 ] » 8S View o» Review # ££ Tools 




Imannudin pakocik, [24.09.17 17:25] 

Pada Mode ini, Tampilannya Sedikit Minimalis 

sampai saat ini apa ada pertanyaan, saya cukupkan materi sampai disini ya... 






Nur Kholis, [24.09.17 17:26] 

bagaimana cara kembali ke standard tooolbar? 


'T' ■ @j . 



Imannudin pakocik, [24.09.17 17:36] 

Untuk Kembali ke Standar Toolbar silahkan Pilih Menubar View»Toolbar 
Layout»Default 

Imannudin pakocik, [24.09.17 17:37] 
apa ada pertanyaan untuk Notebookbar ini? 

r Gepengj , [24.09.17 17:41] 

apa memang tidak bisa diaplikasikan ke libreoffice versi sebelumnya? 

Imannudin pakocik, [24.09.17 17:43] 

[In reply to r Gepeng j ] 

Setau saya LibreOffice Versi 5.3 ada Fitur ini, tapi belum sebanyak pada LibreOffice 
versi 5.4.1 

r Gepeng j , [24.09.17 17:44] 

notebookbar ini bukan plug in yang bisa di tempel ke versi lain ya? 

Nur Kholis, [24.09.17 17:53] 

[In reply to Imannudin pakocik] 

jika sudah terlanjur menggunakan mode ini. saat menubar belum ditampilkan, 
bagaimana cara mengembalikan ke standard toolbar kembali? 



Moses Arthesi, [24.09.17 17:53] 

[In reply to r Gepeng j ] 

Bukan. Noyebookbar ini memang feature baru untuk LO. 

T.Fauzan ST, [24.09.17 17:54] 

Krn mirip MSO, notebookbar ini cocok bagi user yg baru migrasi ke LO 

samiArsitek, [24.09.17 17:59] 

[In reply to Imannudin pakocik] 

[GIF] 

r Gepeng j , [24.09.17 18:05] 

[In reply to Moses Arthesi] 
baik pak, 

r Gepeng j , [24.09.17 18:06] 

berarti untuk menikmati notebookbar memang harus install LO versi terbaru 

b4mbsy, [24.09.17 18:11] 
notebookbar adalah perek; 
perek = perogram eksperimen 

Imannudin pakocik, [24.09.17 18:14] 

[In reply to r Gepeng j ] 

bismillah, maaf, tadi saya tinggal sholat ke masjid, untuk plugin Notebookbar ini 
menurut yang saya ketahui belum bisa diterapkan pada versi lain, karena masih dalam 
tahap perkembangan, kemungkinan bisa jika kita merujuk ke git atau akses source 
code untuk kita pelajari lebih lanjut agar bisa diterapkan untuk versi lain dari 
LibreOffice, Wallohua'lam 

Imannudin pakocik, [24.09.17 18:18] 

[In reply to Nur Kholis] 

untuk menampilkan menubar, cari tombol icon 3 baris horizontal, pilih itu dan 
centang menubar 

M. S. Rosyidi, [24.09.17 18:18] 

[In reply to Nur Kholis] 

Nah ini saya juga punya pertanyaan yg sama dengan ini. 

T.Fauzan ST, [24.09.17 18:26] 

perbedaan fitur antara notebookbar di LO 5.4 dengan 5.3 di mana ya? 

Imannudin pakocik, [24.09.17 18:26] 

[In reply to M. S. Rosyidi] 



Tombol untuk memunculkan menu, hanya ada pada mode Tabbed dan Groupedbar 
Full, yang lain belum ada nih untuk memunculkan menubar-nya 

Imannudin pakocik, [24.09.17 18:27] 

Sumbernya dari sini 

https://help.libreoffice.org/Common/Using_the_notebook_bar/vi 

Imannudin pakocik, [24.09.17 18:27] 

[In reply to T.Fauzan ST] 

pada versi 5.3 kelihatan agak kecil tabbednya 



Randy [18:28 24.09.17] ,^l j 
[ Sticker ] 

Muhammad Irwan Andriawan, [24.09.17 18:29] 
sepertinya bisa diakses di icon libreOffice di pojok kiri 

T.Fauzan ST, [24.09.17 18:29] 

karena ini sy sudah mengaktifkan notebookbar di LO 5.3. 6.1 laptop saya 

Muhammad Irwan Andriawan, [24.09.17 18:31] 

pilih menubar... muncul menubar... tinggal ganti aja ke mode biasa... 

Imannudin pakocik, [24.09.17 18:33] 

Jlka ingin Desain Notebookbar Versi sendiri bisa merujuk kesini 
https://design.blog.documentfoundation.org/2017/01/16/diy-ui-how-to-create-your- 

own-notebookbar/ 


File Edit View Insert Format Styles Table Tools Window Help 


Untitled 1 - LibreOffice Writer 



pada lingkaran 
merah apa memang 
kosong seperti itu? 


Page 1 of 1 | 0 words, 0 characters | Default Style | English (USA) | | ■( | □ 


t [SOLVED] How to take a • RAB CEGAH ok 2018 now • Untitled 1 - LibreOffice W... • Telegram (4) ■ TOR dan RAB Seksi Pence ■ 


1 D 03 !T: 1 


T.Fauzan ST, [24.09.17 18:37] 
apa memang kosong seperti itu?? 

zevin, [24.09.17 18:40] 

[In reply to T.Fauzan ST] 

Wooh kirain punya urang doang yg kaya gitu 

T.Fauzan ST, [24.09.17 18:41] 
ternyata sama ya?? 

zevin, [24.09.17 18:41] 

Apa mgkin ada hubungannya.sama tema ya atau icon pack nya ya 

AliAhmadi, [24.09.17 18:48] 

[In reply to T.Fauzan ST] 
namanya juga masih experimental 

T.Fauzan ST, [24.09.17 18:49] 

[ © Sticker ] 

AliAhmadi, [24.09.17 18:56] 

[In reply to T.Fauzan ST] 
coba dibantu 

Imannudin pakocik, [24.09.17 19:02] 

gimana pak ketua @yumtaufik? apa saya cukupkan sesi pertanyaannya dan menutup 
materi KulGram ini? 



Taufik Hidayat, [24.09.17 19:03] 

[In reply to Imannudin pakocik] 

Apa masih ada yg perlu dijelaskan lagi ?. 

Imannudin pakocik, [24.09.17 19:03] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Tidak ada pak ketua, cukup insyaalloh 

Taufik Hidayat, [24.09.17 19:04] 

Oke. Silakan ditutup. 

yayan - chaerollah, [24.09.17 19:06] 

000 terima kasih.. ilmu yg bermanfaat,semoga berkah..jazakumullah khair.. 

Dindin Hernawan, [24.09.17 19:08] 

[In reply to Imannudin pakocik] 

Wa'alikumsalam kang..maaf kang baru hadir karena ketidak tauan...kirain lagi diskusi 
ehhh dibaca2 kulgram...terimakasih saya sudah baca dari awal mulai kulgram 

Imannudin pakocik, [24.09.17 19:08] 

Alhamdulillah, Setelah Materi disampaikan dan Saya Rasa Cukup untuk 
disampaikan, Akhirul kalam, Semoga Bermanfaat Materi KulGram hari ini, apabila 
ada kekeliruan dan kesalahan itu dari saya sendiri dan dari syaithan, semoga Alloh 
Subhanahu wata'ala memberi kemudahan bagi kita semua, Aamiin yaa Robbal 
'alamin 

Imannudin pakocik, [24.09.17 19:08] 

Saya tutup dengan Subhanakallohumma wa bihamdika Asyhadu anla ila ha ilia anta 
Astaghfiruka wa atubu ilaik, 

Imannudin pakocik, [24.09.17 19:08] 

Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarokaatuh 

Taufik Hidayat, [24.09.17 19:09] 

Wa'alaikumussalaam warahmatullah wabarakaatuh. 

Taufik Hidayat, [24.09.17 19:09] 

Terima kasih pemateri @imannudinST atas ilmunya. Semoga berkah dan bermanfaat 
untuk rekan BLOI disini dan masyarakat Indonesia. 

Ana Ogi, [24.09.17 19:10] 

00 


T.Fauzan ST, [24.09.17 19:11] 



[ Sticker ] 


Dindin Hernawan, [24.09.17 19:11] 

Wa'alaikumsalam 

Dindin Hernawan, [24.09.17 19:12] 

[ © Sticker ] 

T.Fauzan ST, [24.09.17 19:12] 
wa'alaikum salam Wr. Wb. 

Muhammad Irwan Andriawan, [24.09.17 19:15] 

Wa'alaikumussalaam warahmatullah wabarakaatuh. Terima kasih atas materinya pak 
@imannudinST 

r Gepengj , [24.09.17 19:17] 
wa'alaikum salam Wr. Wb. 

Terimakasih pak, sangat bermanfaat 



